Serpihan Hati 


Saat melihatmu, pada saat itu juga aku jatuh hati, 

lya..pada pertemuan yang tidak berlangsung lama tapi 
mengesankan bagiku, karena kamu ada didekatku, 

Aku tidak tau apa yang kamu pikirkan tentang aku disaat 
pertemuan itu, karena kita hanya saling memandang tanpa 
kata yang terucap, 

Disaat itu aku tidak percaya diri dengan penampilanku tapi 
kamu memandangku , 

Dan aku tidak tau apa arti dari pandangan itu ? 

Tapi aku memandang wajahmu dengan penuh rasa kagum, 
Ku ingin takdir 

mempertemukan kamu 

dan aku suatu saat nanti, 

Dan aku hanya ingin bertanya Apa yang kamu pikirkan 
disaat pertemuan itu ? 

Apa kamu merasakan hal yang sama ? 

Kamu adalah seseorang yang membuka hati ini lagi, 

Aku berharap tidak ada luka untuk kedua kalinya, 

Jika memang ini hanya perasaan belaka, 

Aku berharap bisa melupakan jatuh hati ini, karena aku 
tidak ingin terluka..... 


- Wina Sabrina---- 


Serpihan Hati 


kau begitu dingin seperti es yang membeku, tapi hal itu 
yang membuatku tertarik padamu, 

aku tidak begitu mengenalmu, bahkan kau juga tidak 
mengenalku, 

Tapi akhir-akhir ini kau ada di pikiranku, 

Aku adalah satu dari banyak perempuan yang ada di 
sekitarmu, aku hanya bisa mengagumimu dari kejauhan, 
Kau menyadarkan ku apa yang salah, 

terima kasih sudah hadir walaupun hanya sebatas suara..... 


----Wina Sabrina--- 


Serpihan Hati 


Hampa... 
Ya,kehampaan itu yang ku rasa saat ini... 
tanpa kebahagian hanya rasa kesedihan yang mendalam.. 


ya, ku tau kesedihan bukan akhir dari segalanya tapi awal 
dari kebahagian yang menanti.. 


--Wina Sabrina--- 


Kenangan 


Sepinya malam ini,sungguh kamu hadir dalam pikiranku, 
walaupun kita jauh dengan jarak, 

aku tidak tau kamu dimana tapi kenangan akan dirimu tak 
pernah hilang sedetikpun, 

dan hanya waktu yang akan mempertemukan kita 


---Wina Sabrina--- 


Hanya Anganan 
Kamu adalah hanya sebuah anganan yang terlintas di hati 
dan pikiranku, kamu adalah sebuah bintang yang bersinar 
dan tak bisa ku gapai.. 


-— Wina Sabrina--- 


Suaramu 


kamu hanya sebatas suara tapi itu sangat berarti dihati, 
lagu yang kamu nyanyikan dengan hati untuk Tuhan, 
membawaku lebih dekat dengan-NYA, 

terima kasih sudah hadir dengan suaramu yang 
menenangkan hati 


Mencintaimu 


Mencintaimu tidak harus memilikimu, 

Mencintaimu hanya cukup berada di hatimu, 
Mencintaimu mungkin perih tapi indah dalam mimpi, 
Mencintaimu sangat indah tapi menyakitkan.. 


-- Wina Sabrina -- 


Bukan Aku 


Sakit... 

Ya, rasa sakit yang muncul begitu saja di hati yang rapuh 
ini.. 

Kau mencintai dan menunggu seseorang, 

Ya, orang itu bukan aku, 

Kau nyanyikan sebuah lagu untuknya, 

Hati ini perih tak menentu.. 


-- Wina Sabrina-- 


Berbeda 


Hujan saja merasakan apa yang ku rasakan, 

Melupakan dan menjauh itu yang lebih baik, 

Sebab aku dan kamu ada dijalan yang berbeda, 

Ku tak ingin menyakiti hati siapapun, 

Dan ku sadari bahwa semua yang telah kita lewati adalah 
sebuah kesalahan, 

Sebab kita berbeda, 

Ya, jauh berbeda... 


--Wina Sabrina--- 


Kamu adalah 


kamu adalah cinta pertamaku, 

kamu hadir memberi warna dalam hidupku, 
kamu hadir memberi senyuman diwajahku, 
kamu hadir... 

Ya, kamu hadir.. 

tapi itu semua sudah berlalu, sekarang kamu menghilang 
tanpa jejak, 

hari-hariku pun berubah seketika, 
tanpamu aku hilang,tanpamu aku.. 

Ya, aku rapuh tanpamu, 

tapi bayanganmu selalu hadir di hidupku, 
Aku merindukanmu.... 


--Wina Sabrina--- 


Sejuk 


Sejuk.. 
suasana sejuk yang tiada henti sampai ke hati, 


Membuat ku tak dapat melawan rasa ini, 
Rasa yang membuatku rindu akan kehangatan dirimu.. 


-Wina Sabrina--- 


Rasa yang Salah 


Ku cemburu..., 

Ku merasa kehilangan.., 

Disaat kamu mendekat, ku menjauh.., 
Disaat kamu menjauh,ku kehilangan.., 


Biarlah hanya aku yang tahu rasa ini, karena rasa ini adalah 
rasa yang salah 


-Wina Sabrina- 


Dua kata 


Dekat dan jauh adalah dua kata yang kita rasakan setiap 
harinya ... 


-wina sabrina-- 


Tanpa Alasan 


Cinta harus memiliki alasan, sebab cinta tanpa alasan 
adalah hanyalah omong kosong. 


-- Wina Sabrina-- 


Lebih dari Sahabat 


Ku menyadari kau tepat di depan mataku, 
Setiap hari bertemu, 
Membuatku takut akan rasa ini semakin sakit hati, 


Karena kita tahu akhir dari hubungan ini jika lebih dari 
sahabat, 


-- Wina Sabrina-- 


Perasaan yang Aneh 


ntah ku tak mengerti dengan diriku sendiri, adanya 
amarah,kesal, badmood, itu semua bercampur aduk 
menjadi satu yang pada akhirnya ke titik bersyukur 


-- Wina Sabrina-- 


Omong Kosong 


Semua hanya terucap dibibirmu saja, tanpa adanya 
tindakan nyata, kau bilang aku satu-satunya yang kau 
cintai, kau bilang kau menungguku, kenyataannya kau 
menebar pesona ke semua wanita, semua yang terucap 
kembali ke titik omong kosongmu saja. 


- Wina Sabrina -- 


Bunga 


Seperti bunga yang harumnya tiada henti, sama halnya 
dengan perasaan dihatiku yg tak bisa ku tahan, walaupun 
masih ada dalam keraguan tentang dirimu yg tak bisa ku 
mengerti, tapi hati ini tak bisa berbohong dengan apa yg 
sudah kita lalui bersama. 


— Wina Sabrina- 


Tanpa Judul 


uraian kata ini ku buat tanpa judul, sebab ku tidak tau harus 


membuat judul apa.., 
Sama halnya seperti kamu yang tak bisa ku uraikan dengan 


kata yang terucap.., 


--- Wina Sabrina--- 


Kenangan 


indah.., 

Semua yang berlalu memang terasa indah.., 
Karena kamu yang membuat itu indah.., 

Ya, kamu yang ada dalam setiap kata yang tertuang disini... 


---Wina Sabrina---- 


Tak Tau 


aku tak tau apa yang terjadi diantara aku dan kau, 
Smua begitu terasa aneh dan membingungkan, 
tapi rasa itu nyata, 

Ku benci untuk mencintaimu 


---Wina Sabrina--- 


Tanpamu 


Semua bagaikan sepi yang tidak berarti buatku, 

selalu ingin ku melupakanmu, 

Tapi tetap kembali ke titik rindu akan dirimu, 

Bayanganmu slalu ada disetiap langkahku, 

Itu membuat menyadariku melewati hidup yang sepi ini 
tanpamu.. 


--- Wina Sabrina---- 


Salah 


kamu tidak tau kalau bagiku semua itu menyiksa, 

rasa itu ada, 

Tapi ku menyadari bahwa itu rasa yang salah, 

Karena sudah tau akhir dari cerita rasa yang kita miliki 
masing-masing, 


Terjebak 


Ku terjebak dengan rasa yang tak seharusnya ada, 
Ku tak mengerti akan semua ini, 


Perbedaan adalah hal yang tak seharusnya hadir dalam rasa 
ini, 


menjauh dan menghindar dari cinta seseorang itu adalah 
hal yang sangat sulit, 
Hanya aku yang tau rasa ini, 


-Wina Sabrina-- 


Rasa itu lagi 
Ku tak mengerti apa ini rasa cinta atau sekedar rasa sayang 
? 


melihat kamu dengan orang lain, membuat hati ini 
merasakan hal yg aneh, 

ku mungkin cemburu, mungkin.... 

Ku benci untuk mencintaimu.... 

Rasa itu muncul lagi, rasa yang ingin slalu berada di 
dekatmu.. 


-Wina Sabrina--- 


Mata 


apa dari mataku saja kamu tidak bisa melihat apa yang 
dirasakan oleh hatiku ? 

apa harus diungkapkan lewat ucapan kata ? 

mungkin iya, dan mungkin tidak, 

Karena bagiku perasaan hatiku bisa dilihat dari matamu.. 


----Wina Sabrina---- 


Bukan Rasa Biasa 


Rindu membuat ku tak bisa bernafas sewajarnya, 
Sesak dalam dada menghampiri setiap detik, 
Aku tak bisa menghindar, 


Sebab rasa ini bukan rasa biasa, Rasa yang buat ku tak bisa 
melupakanmu dalam pikiran dan hatiku.. 


----By Wina Sabrina---- 


Berbohong 


Kenapa mesti harus berbohong?, 

Disaat hati ini mulai terbuka untukmu, 

Kenapa mesti harus berbohong?, 

jika kamu memang ingin bersama dia, 

kamu memang bersamaku tapi hatimu 
memikirkannya, 

Kenapa tidak bisa berkata jujur?, Walaupun jujur itu 
sakit tapi lebih sakit jika kamu berbohong.. 


---By Wina Sabrina---- 


---mawar yang tadinya berwarna menjadi hitam,sama 
halnya seperti hatiku yang mulai ada namamu tapi 
sekarang itu hilang hanya karena kebohongan 
darimu-- 


---- Wina Sabrina---- 


Mungkin 


Mungkin rasa ini hanya cukup sampai disini, 

Tanpa ada balasan yang mempunyai arti makna dari rasa 
itu, 

mungkin kamu bukan ditakdirkan bersamaku, tapi bersama 
yang lain, 

Cukup rasa ini hanya tersimpan menjadi memori dihati, 


rasa cinta yang hanya diam tanpa penolakan tapi 
menyakitkan... 


-By Wina Sabrina-- 


tanpa judul 


Melupakanmu begitu sulit, selalu ada harapan kecil yg 
muncul bahwa dalam kata "kita" bisa terwujud sebuah 
hubungan cinta sejati yang nyata, 

Mungkin kamu tidak merasakannya karena hanya aku yang 
memandang rasa ini sendirian, 

Dan masih sama..... 

aku menunggumu, menunggumu, lagi dan lagi 


By Wina Sabrina 


Tidak Akan Pernah 


"Jika kamu mencintai aku, kamu tidak akan pernah 
berpaling pada wanita lain" 


By Wina Sabrina 


Waktu 


Aku tidak tau kapan waktu itu akan datang, waktu yang 
dimana aku dan kamu bertemu, 

Waktu yang bagiku adalah kebahagiaan..., 

kamu dan aku..... 

Bersatu dalam ikatan yang murni..., 

ku ingin waktu itu secepatnya datang.., 

Sudahlah, lagi dan lagi..... 

Itu hanyalah khayalanku saja yang tertuang dalam hatiku... 


---by Wina Sabrina---- 


Rasa yang Pernah Ada 


Rasa itu hilang dan muncul lagi di dalam kesunyian..,, 

Rasa itu menghampiri hati yang kosong ini, rasa yang ingin 
ku lupakan tak kunjung hilang, Seakan rasa itu tau bahwa 
Jiwa Ini membutuhkan cinta yang tulus, rasa itu ku namakan 
rasa yang pernah ada.. 


---by Wina Sabrina---- 


Rindu Tak Berujung 


Merindukanmu bagaikan rindu yang tak berujung.., 

Kau selalu ada dalam memori yang tak bisa hilang begitu 
saja.., 

Saat ku ingin lupa akan hadirmu yang sebelumnya selalu 
ada dalam setiap hariku.., 

Kini kau muncul bagaikan bayangan yang selalu 
mengikutiku...., 

Ku lelah sebab semua akan pada akhir yang sudah bisa ku 
tebak.. 

Kamu dan Aku... 

Hanyalah.... 


Mimpi... 


By Wina Sabrina 


Rasa itu sudah mati,ketika kamu dan kebohonganmu ada di 
depan mataku, 

Rasa itu sudah mati dengan bibir manismu yang terucap, 
Aku tidak bisa membedakan apakah kamu berkata jujur 
atau sebaliknya ??? 


--by Wina Sabrina-- 


kecewa 


kecewa itu bukan hanya sakit fisik tapi sakit hati, 
Fisik sakit,hati bisa merasakan hal itu.. 
Air mata yang mengalir tanpa henti dan hati yang perih 


tiada henti.. 


Rasa itu muncul saat ada kata "kecewa" yang di rasakan.. 


By wina sabrina 


Kosong 


Tawa itu hilang, terasa kosong..,, 

mungkin itu yang terbaik, jauh dan melupakan...,, 

Jarak itu membatasi dan begitu banyak tanda tanya yang 
terbisit di hati dan pikiran antara aku dan kau..., 

Tapi kita tau akhir dari kisah yang salah itu.., 

Ini lah yang terbaik, walau rasa kosong menghampiri dalam 
setiap hariku.. 


---by Wina Sabrina---- 


Ingin Berhenti Saja 


Aku kembali ke titik kejenuhan, 

Titik ini membawaku jauh kedalaman jiwaku, 

Ku ingin menghilang dari semua ini, ku ingin lepas dari 
tekanan hidup ini, 

Ku ingin marah, tapi tak berdaya...,, 

Ku ingin benci, tapi hati ini bukan untuk membenci, 

Ku ingin bebas dan berhenti.., 

Tapi semua tak mungkin, 

Karena ku sudah di pertengahan jalan, 

Hanya bisa sabar dan berserah bahwa semua indah pada 
waktunya.. 


By Wina Sabrina 


Kata Manismu 


Lain di hati dan lain di perkataanmu, 

Semua kau panggil dengan sebutan "sayang.." 

"Apa artinya aku untukmu? " 

" Apa bedanya aku dihatimu dengan mereka yang kau 
panggil dengan sebutan "sayang.." 


By Wina Sabrina 


Rasa Itu Lagi.. 


Rasa itu muncul lagi, rasa yg tidak seharusnya ada, 

Rasa yang seketika kesal melihat kau dengan dia, 

Rasa yang tak bisa ku hentikan dihati ini, rasanya yang 
bercampur aduk, 

Rasa yang seketika muncul dan membuatku tak mengerti 
sebenarnya apa mau hati ini??? 


By Wina Sabrina 


kangen 


Kangen masa dimana hanya ada kenyamanan, canda, dan 
tawa.. Tanpa adanya sebuah kata "cinta" yang 
menghilangkan semua itu, 

Semua telah berubah.. 


By Wina sabrina 


Hujan 


Derasnya air hujan yang turun terus menerus tanpa adanya 
rasa sakit yang dirasakannya, 

Sama halnya diriku yang selalu memikirkan mu tanpa henti, 
hujan adalah tentang kita.. 

AKu menyukai hujan, 

Karena hujan dapat membuat memori tentangmu muncul 
begitu saja dihatiku.. 


By Wina sabrina 


Kurang 
Lewati hari tanpa ada disekitarmu rasanya ada yang kurang, 


Ruang rindu dan ruang hampa menghampiri dihati, 
Ku hanya bisa diam dalam sepi.. 


-Wina Sabrina- 


Cinta 


Apa itu "cinta" ? 

Bagiku sebuah kata yang memiliki banyak pertanyaan, 

Ku tak mengerti arti kata cinta yang terucap darimu, sebab" 
apa itu cinta? " 

Apa itu hanya rasa sayang atau cinta? 

Ku tak dapat mengerti perbedaannya..., 


By Wina sabrina 


Cemburu 


Ku tak mengerti apa makna dari kata "cemburu"? 

Tapi mungkinkah apa yang ku rasa saat ini dinamakan" 
cemburu"? 

Melihat kedekatan dirimu dan dirinya, 

Ada rasa yang tak bisa ku jelaskan, 

Rasa yang dimana mata ini tidak mau melihatmu 
dengannya..,, 

Ku tak mengerti........ 


--Wina Sabrina--- 


Aku Bukan Dia 


Jika dia menjadi teman curhat dan tau semuanya tentang 
perasaanmu Itu ,kenapa kau tidak dengan dia saja!!! 


Jika dia bisa membuat kau selalu happy dan menjadi 
hiburan untuk mengisi hari-harimu, 
Kenapa kau tidak dengan dia saja!!! 


Aku bukan dia yang dapat mengerti tentangmu... 


By Wina Sabrina 


Rasa Itu 


Kau tau juga kata "nggak mungkin" ada diantara kita, 
Nggak mudah juga bagiku melewati dua tahun ada 
disekitarmu, 

Bukan kamu saja yang merasakan rasa sakit...,, 

AKu juga..,, 

Kadang ada rasa yang menghampiri, rasa kesal, sedih, 
senang saat aku ada bersamanu..,, 

Sudah lah...,, 

Mungkin suatu saat nanti orang lain dapat mengisi hatimu.. 


-Wina sabrina-- 


Hati 


Jika bicara tentang hati, hati tidak bisa berbohong sebab 
rasa itu memang ada, 


Rasa yang bercampur aduk antara kadangkala sedih, 
senang, galau,kecewa, 


Semua sulit dijelaskan sebab hanya hati yang merasakan 
nya.. 


--Wina Sabrina-- 


Menatap Rindu 


Kau ada di hadapanku tapi terasa jauh, 

Kau sekarang bukanlah sosok yang ku kenal, 

AKu tidak mengerti akan dirimu yang selalu berubah, 
Ruang memori rindu menghampiri hati ini, 

Ku hanya diam menatap rindu.. 


--Wina Sabrina-- 


Untuk Apa Kembali 


Untuk apa kembali? Bila hanya membuatmu terluka, 

Untuk apa kembali ? Bila hanya memandang satu rasa saja, 
Untuk apa kembali? Bila semua tidak mungkin, 

Sudah lah!!! semuanya hanyalah rasa yang salah... 


--Wina Sabrina--- 


Semudah Itu 


Apa semudah itu ke lain hati??, 

Apa semudah itu mencintai yang lain??, 

Apa semudah itu rasa yang ada hilang begitu saja??, 
Didalam pandanganku cinta itu rasa yang ada hanya untuk 
satu orang saja, 

Apakah pandanganku salah? 

Ku tak mengerti akan rasa "cinta" itu.., 


--Wina Sabrina--- 


Mengerti Akan Rasamu 


Kadangkala hati ku mengerti akan rasa yang kau rasakan, 
tapi ku sadari bahwa ku tak ingin jatuh lebih dalam 


lingkaran rasamu itu, sebab rasa itu adalah rasa yang tidak 
ada akhir yang indah... 


By Wina sabrina 


Tak Ingin Berpisah 


kamu selalu bertanya kenapa aku nggak pernah mau 
salaman saat kamu mau pamit pulang?, 

dan sampai sekarang pun kamu tidak cari tau maknanya 
apa, 

sebenarnya maknanya sederhana "ku tak ingin itu menjadi 
salaman perpisahan diantara kita, karena ku berharap hari 
besoknya kita bertemu lagi"... 


--Wina Sabrina--- 


Kamu Tidak Tau 


Kamu tidak tau kan sulit bagiku berpura-pura dengan rasa 
yg ada dihatiku, 

Kamu tidak tau kan sulit bagiku menjauh dan menghindar 
dari perasaan mu, 

Padahal kamu tau perasaan yang kita miliki tidak ada 
berakhir indah, karena banyak perbedaan hidup di antara 
kita.., 

Tapi segampang itu kamu dekat dengan yang lain, disaat 
aku berada di hadapanmu... 


By Wina sabrina 


Rindu 


Disaat kita jauh, rasa rindu menghampiri ingin berjumpa.., 
Mungkin rindu akan moment bersamamu, sebab setiap hari 
kita berjumpa, tapi kini hal itu tidak lagi.., 

Dan ternyata saat rindu itu datang, kamu juga 
merasakannya, kamu langsung mencoba kirim pesan pada 
diriku tapi....., 

Ku tak membalas sebab ku menghindarimu..., 

Walau sulit bagiku tapi ku lakukan hal itu yaitu menjauh 
darimu.... 


--Wina Sabrina-- 


Jika 


Jika dia mendekat, aku takut..., 

Takut kalau aku jatuh hati kepadanya, 

Jika dia jauh, aku rindu.., 

Rindu bersama nya.., 

Kebingungan hati ini sampai kapan berakhir??? 


--Wina Sabrina-- 


Untukmu 


Memikirkan rasa yang tak terbalas itu membuat ku takut 
jika semakin dekat dengan kamu, 

Tapi ku tidak bisa jauh darimu, 

AKu bingung, 

Mungkin aku seegois itu, 

Terima kasih selama 3 tahun sudah mengisi hari-hariku, 
Maaf jika aku menyakiti hatimu, 

Semua sulit bagiku, 

Karena kita berbeda tujuan.. 


By Wina sabrina 


Rasa Itu Lagi 


Ntah kenapa rasa itu muncul lagi.. 

Rasa yang ku hindari, 

Rasa yang tak seharusnya ada, 

Karena kita hanya berteman, 

Ku tak ingin memberi dirimu harapan, 

Tapi ntah kenapa ku ingin dekat denganmu, seakan ku lupa 
akan banyak perbedaan antara kita.. 

Maaf aku seegois itu dan menyakiti hatimu, 

Kita berbeda keyakinan, dan kita tidak bisa pungkirin akan 
hal itu... 


By Wina Sabrina 


Mungkin 


Mungkin dia dapat mengisi hatimu, 

Mungkin dia dapat mengerti akan tujuan hidupmu, 
Mungkin dia dapat membuatmu bahagia bukan luka, 
Mungkin dia dapat mengerti akan dirimu, 

Dia lah yang terbaik untukmu.. 


"By Wina Sabrina" 


Mungkin Cemburu 


Aku tak mengerti apa aku membohongi hati atau nggak? 
Tapi yang pasti melihat kau sudah bersama yang lain, 
rasanya masih nggak percaya, semudah itu berpaling 
membuka hati dengan orang lain? 

Rasa kesal, amarah, galau melanda hati ini.., 

Tapi ya sudahlah mungkin kata "cinta" yang dulu kau 
ucapkan hanyalah omong kosong saja.. 


By Wina Sabrina 


Kata Rindu 


Ku tak mengerti akan kata " cinta" itu apa? 
Ku tak mengerti akan kata "saling memiliki" itu apa? 
Tapi yang pasti saat ini ku merasakan arti kata "cemburu" 


-By Wina Sabrina- 


Hadirmu 
Tanpa disadari kehadiranmu mempengaruhi hatiku, 


Jika kamu tidak ada seperti ada yang hilang dalam ruang 
hidupku.. 


By Wina Sabrina 


Cinta 


Aku tidak mengetahui itu rasa cinta atau apa? 

Jika rasa kehilangan dirimu menghampiri, 

Jika rasa cemburu menghampiri, 

Jika rasa bahagia menghambpiri saat kau ada di dekatku, 
Jika smua itu disebut dengan namanya "cinta" 

Apakah mungkin aku jatuh cinta padamu? 


By Wina Sabrina 


Kenangan Rasamu Itu 


Mungkin aku sudah terjebak dalam rasamu itu, jika tak 
jumpa sehari saja, rasanya kangen..,, 


Kau hadir dalam setiap hari yang ku lewati, kau membuat 
aku menjadi seseorang yg "istimewa" dimatamu.. , 


Aku mengerti kau sering sekali berlabuh ke hati yang lain, 
tapi tak bisa dipungkirin, kau kembali lagi ke hati awal kau 
memilihku sebagai pendamping hidupmu.., 


Tapi ku tak bisa, karena hidup kita jauh berbeda, tapi ku 
lega kau sudah menemukan seseorang yang lain yang 
dapat mengerti hidupmu.. , 


Biarlah cerita rasa yang kita rasakan dalam hati selama 
hampir 3 tahun menjadi kenangan sebagai "teman baik". 


-By Wina Sabrina-- 


Tanpa Judul 


Hanya kata terima kasih yang bisa diungkapkan..., 

Terima kasih sudah hadir dalam mengisi hari-hari yang 
dilewati.., 

Terima kasih sudah baik selama 2 tahun lebih, walaupun 
kadang menyebalkan.., 

Terima kasih sudah menjadi teman yang baik.. 


Ruang Kosong 


Entah kenapa seperti ada yang hilang dalam hidupku, 
Aku mencari apa yang hilang itu, 

Pada akhirnya aku menemukannya..,, 

Yang hilang itu........ 

Kamu... 

Kamu... 

Kamu... 

Dan... 

Kamu.. 


Terasa berada diruang kosong yang hampa tanpa kamu 
disisi... 


*By Wina Sabrina* 


Jaga Hati 


Menjaga hati untuk tidak terperangkap dalam rasa 
cintamu.., 


Memang sulit bagiku, tapi semua rasa cintamu dan cintaku 
adalah rasa cinta yang berakhir tak sejalan, 


Tak terpikir olehku sebuah kata teman menjadi kata aku dan 


kamu, 
Biarlah kenangan rasa teman itu menjadi berakhir teman... 


*By Wina Sabrina * 


Kata Hati 


Jika cinta itu kata hati, 


Mengapa semua pria dengan mudahnya mengungkapkan 
cinta?, 


Bukankah cinta itu hanya tertuju untuk satu orang saja?, 
Apa begitu sulit untuk "setia"? 


“By Wina Sabrina “ 


Apakah 
Apakah keinginan untuk memiliki pria impian, itu hanyalah 
akan menjadi sebuah khayalan seperti di dunia dongeng 
saja ? 


Apakah ku tak akan bisa merasakan dunia dongeng itu? 


Jika jawabannya bisa, ku ingin waktu berhenti sejenak disaat 
semua itu terjadi... 


---By Wina Sabrina --- 


Jarak 


Mungkin jarak akan memberi tau kita, apakah rasa itu 


adalah rasa cinta dari hati ?atau hanya rasa nyaman yang 
bisa menghilang begitu saja oleh waktu... 


By Wina Sabrina 


Apakah mungkin 


Terkadang terlintas melihat ketulusan dari hatimu, 

Tapi ada hal yang membuatku masuk dalam ruang keraguan 
akan hatimu dan dirimu, 

Semua tidak mudah tapi apakah mungkin? 

aku dan kamu hanya disatukan oleh kata hati saja? 
Kehidupan yang ku impikan adalah kehidupan menjadi 
seorang princess dalam dunia dongeng dan kamu menjadi 
pangeran itu... 


-By Wina Sabrina- 


Hujanku 
Hujan mewakili perasaanku yang ragu akan dirimu.., 


Hujan adalah simbol rasa senang dan sedih yang ku 
rasakan.., 


Senang karena aku tau kalau kamu sangat mencintaiku.., 
Dan sedihnya adalah muncul terlintas keraguan akan 


kesetiaanmu disana.. 


--By Wina sabrina-- 


Sepi Tanpamu 
Jarak semakin terasa jauh..,, 
Mungkin ini adalah keputusan yang tepat untuk kita..,, 


Walaupun terkadang hati tidak bisa berbohong bahwa 
hariku sepi tanpamu..,, 


Ntah kenapa aku belum siap semuanya berakhir..,, 


Ingin rasanya lebih lama lagi hari-hariku di isi oleh hadirmu 
yang mewarnai... 


~By Wina Sabrina- 


Tatapan Mata 


Aku masuk dalam ruang kebingungan..., 

Kamu buat aku bingung akan tatapan matamu..., 

Apakah artinya "ketertarikan" atau sebaliknya ? 

Jika hanya sekali mungkin kebetulan tapi tatapan matamu 
setiap kali kita bertemu..., 

Sudahlah........ ; 

Jangan buat tatapan mata itu masuk ke hati ini... 

Sebab ku tak mau terluka lagi.... 


--By Wina Sabrina-- 


Abaikanmu 


Mengabaikannya adalah caraku untuk jauh dari dirinya, 
Sangat lah sulit, namun harus..,, 

Tapi hatiku terasa sesak saat menjauh dari dirinya..,, 
Cukup sudah memang harus terbiasa jauh!!!! 

Sebab jauh adalah caraku.. 


By Wina Sabrina 


Luka 
Luka adalah kemasan dibalik dari kesetiaan,, 
kepercayaan hati yang hilang oleh satu kebohongan darimu 
adalah bentuk dari luka,, 


Kita tak bisa bersama karena luka itu... 


By Wina Sabrina 


Kecewa 


Saat hati mulai merasakan ketulusan hatimu, tapi ternyata 
hati ini salah..., 


Hanya ada rasa kecewa yang tertekan di hati saat melihat 
kenyataan bahwa hatimu untuk semua wanita adalah 
sama... 


By Wina Sabrina 


Tanpa Judul 
Di keheningan malam yang damai dan sejuk... 
Suasana hati yang menyatu sendu dibawah tatapan bulan... 


Dan menutup kisah yang seharusnya tidak terjadi... 


By Wina Sabrina 


Gundah 


Rindu dalam kegundahan yang sesak di dada.., 
Hanya bisa menatap rindu diruang memori hati.., 


Bila berjumpa hanya melepas rindu sejenak tanpa menyapa 
hanya diam saling menatap.., 


Itukah cara hati berbicara tentang rasa rindu yang 
menggebu ? 


-wina sabrina- 


Ku tak tau arti dari hati yang gelisah ini? 


Ingin rasanya bersamamu walaupun tanpa kata yang 
terucap..,, 


Kamu terasa jauh...,, 


Hati ingin mendekat tapi sekali lagi pikiranku penuh dengan 
keraguan..., 


Tapi Ku tak bisa jauh darimu.. 


By Wina Sabrina 


Menutup Hati 


Menutup hati bukanlah hal yang mudah, tapi itulah yang 
harus dilakukan untuk menjaga perasaan orang lain...,, 


Menahan rindu ingin bersamamu sangatlah sulit, tapi lebih 
baik hanya aku saja yang tau..,, 


Mungkin kita hanya bisa sebatas teman tanpa ada ikatan 
yang lebih.... 


By Wina Sabrina 


Hati Maunya apa 


Melihat dia bersama yang lain membuat hati ini ntah 
kenapa terasa sakit.. , 


Tapi jika kita bersama, aku tak bisa memberi dia kepastian.., 


BY Wina Sabrina 


Hanya Saling Menyakiti 


Saling menyakiti, itu yang sekarang kita berdua lakukan.. 
Tidak ada kata "cinta" lagi.. 

Semua hanya tinggal kenangan saja... 
kenangan dihati.. 


By Wina sabrina 


Tanpa Ada 


Tanpa ada status, 

Tanpa ada kata hati yang terucap, 

Tanpa ada pertemuan lagi, 

Tanpa ada kepastian, 

Semua berawal dari kata teman dan berakhir dengan kata 
teman, 

Semua kenangan kita hanya ada dihati, 

Hati tak salah tapi keadaan kita yang tak mungkin bersama, 
Selamat tinggal dan bahagia lah bersama dia yang bisa 
membuat mu bahagia... 


-By Wina Sabrina- 


Sekarang Hanya Ada Kata Benci 


Terlalu sakit hati dengan semua yang kau perbuat... 

Aku benci dengan perasaan ku sendiri... 

Aku benci dengan kau yang tidak menghargai hubungan 
ini... 

Padahal awalnya ku mulai percaya.. 

Tapi kenapa mesti kau ceritain semuanya ke orang yang 
membuat kita dari awal sampai sekarang jadi seperti ini... 
Ku benci kau.... 

Sekarang cuma ada rasa benci dan sesal karena sudah 
percaya denganmu....... 


By Wina Sabrina 


Untukmu 


Mungkin aku sudah keterlaluan padamu..,, 

Ku lebih menjaga perasaan wanita yang menyukai mu..,, 

Ku lebih memilih menjauh dari pada melihat perasaan mu.., 
Ku lebih memilih tidak memiliki dari pada menyakiti 
perasaan wanita itu..,, 

Ternyata semua yang aku lakukan selama bertahun-tahun 
itu salah ..., 

Sekarang yang kita rasakan hanya rasa sakit di hati yang 
tidak selesai ujungnya.., 

Tapi ya sudahlah... 

Biarlah semua menjadi kenangan yang abadi di hati ini... 


Cuma 4 kata... 


AKU SANGAT RINDU KAMU.... 


By Wina Sabrina 


Diam 


Kita diam seperti orang asing.., 

Diam tanpa kata di suatu ruangan.., 
Saling bersikap dingin satu sama lain.. 
Mungkin ini yang terbaik dari kisah kita.., 
Diam dan menghilang... 


By Wina Sabrina 


rindu 
Setitik rindu terbesit sebelum tidur..,, 


mengetuk pintu hati, ku bertanya hati ada apa ? Seperti 
biasa ku tak menemukan jawabannya..,, 


mungkin waktu yang akan menghilangkan pertanyaan itu..,, 


By Wina sabrina 


Pergi 


Terima kasih sudah hadir walaupun sekarang sebatas 
kenangan saja..,, 

Semua yang dilalui bersama dalam ruang yang disebut 
"pertemanan" tapi tanpa disadari mempunyai arti lebih 
tanpa kata yang terucap..,, 

Memang tidak ada memori foto tapi memori hati adalah 
abadi..,, 

Ntah itu rasa cinta atau bukan tapi tersimpan dengan rasa 
kebahagian jika mengingat kembali apa yang dilalui 
bersama, 

Dari awal bertemu , dia telah mewarnai hari yang dilewati 
setiap tahunnya... 


Terima kasih dan selamat tinggal kenangan... 


By Wina Sabrina 


Jika Cinta 


Jika cinta harus berkorban? 

Jika cinta harus melepaskan? 

Jika cinta tidak memiliki? 

Untuk apa dari awal ada kata "cinta"? 
Jika cinta tak berakhir melengkapi satu sama lain... 


By Wina Sabrina 


Patah 


Suara rentikan hujan sama dengan suara hati... 

Air yang jatuh tidak merasakan sakit walaupun sebenarnya 
sakit, 

Butuh ruang ketenangan untuk kembali dengan senyuman 
yang utuh... 

Perlahan melupakan rasa patah itu, agar kebahagiaan yang 
sesungguhnya datang lagi... 


By Wina Sabrina 


Terasa hampa 


Ada ruang kosong yang menghampiri hati.., 

Bertanya " apakah ruang kosong itu ?" 

Dan hati berkata "ruang kosong itu adalah dia yang ntah 
dimana keberadaannya.., 

Ruang kosong yang hampa itu butuh dia.., 

Dia yang memberi warna dalam hidup ini... 


-Wina Sabrina 


Dia 


Dia adalah keindahan rasa yang hadir tanpa 
direncanakan..,, 

Dia adalah ketulusan yang menyentuh hati..,, 

Dia adalah pilihan hati yang ditetapkan dalam warna 
kehidupan..,, 

Keindahan itu akan lengkap jika aku dan dia bersama..,, 


-Wina Sabrina- 


Arti yang Sulit 
Memahami arti cinta itu sulit..,, 


Terkadang rasa itu semudah itu berubah dan menghilang..,, 
Tapi kisahnya masih tersimpan dalam memori kenangan..,, 
Kenangan sederhana yang membuat tersenyum... 


-Wina Sabrina- 


Kaku 


Nggak pernah mengenal yang namanya cinta..,, 

Sungguh kaku dan nggak mengerti arti perhatian itu, 
apakah itu cinta ? 

Terdiam flashback dalam memori kenangan.. 


By Wina Sabrina 


Hanya Ucapan 


Cinta adalah sebuah kebohongan..,, 

Kebohongan yang terucap dalam kata yang dipercayai 
begitu saja..,, 

Kebohongan tanpa kata "maaf" yang sudah melukai hati..,, 
kebohongan abadi yang dikenang dalam memori hati..,, 
Kebohongan dan kebohongan! 

Tak bisakah jujur dan menghargai cinta dengan perlakuan 
nyata ? 

Jangan hanya dikata dan lalu pergi begitu saja tanpa ucapan 
yang pasti.. 


-by Wina Sabrina- 


Bye.. 


Kisah serpihan hati sudah berakhir...,, 

Aku dan dia...,, 

Semuanya telah tertuang dalam bentuk rangkaian kata 
serpihan hati..,, 

Terima kasih selama 3 tahun lebih sudah menemani dengan 
semua rasa yang bercampur aduk.. 

Bye... 

Bye... 

Bye.. 


Berhentilah 


Kisah yang belum selesai akan kembali lagi jika kamu 
datang dan pergi sesuka hatimu... 

Berhentilah.. 

Dan... 

Berbahagialah kamu bersama dengan dia yang dapat 
membuatmu nyaman... 


Mungkin memang takdir nggak berpihak pada kisah kita... 


By Wina Sabrina 


Bahagia 


Rasa bahagia menghampiri setiap kamu datang walaupun 
hanya sebatas menyapa saja... 


Sesederhana itu bahagiaku.. 
bisakah rasa bahagia itu selalu ada ? 


By Wina Sabrina 


Sepintas 


kenapa aku nggak bisa lepas dari bayangan dia ? 
Sepintas teringat akan moment bersamanya.. 
Ya, Mungkin karena dia pengisi hari-hari selama bertahun itu 


Tapi sikap dia sudah berubah .. 
Dan hatinya juga sudah berubah.. 


Bingung sebanarnya kedekatan yang dilalui bersama itu apa 
? 


Sebatas temankah? 
Atau sebatas sandiwara mengisi kekosongan aja ? 


By Wina Sabrina 


Akhir Cerita 


Aku dan kamu sudah menjadi memori cerita yang tak akan 
pernah bersatu tapi sudah bersatu dalam kenangan.., 
Jangan ada kata benci dan menjauh.., 

Tidak saling memiliki bukan berarti menghilangkan ? 

Selalu lah ada untukku walaupun cuma sebatas teman yang 
melindungi, 

Jangan sepenuhnya pergi, 

Jangan akhiri cerita kita, 

Karena ku tak biasa tanpamu disini..,, 


#untukkamu 
-by Wina Sabrina- 


Sulit 
Buat dia menjauh gampang, 


Buat dia pergi gampang, 
Tapi buat dia bertahan itu sulit... 


By wina sabrina 


Jangan Datang lagi 


Jangan bilang rindu jika kata rindumu hanya untuk 
menyakitkan hati, 

Jangan datang lagi setelah hati sudah utuh untuk orang lain, 
Jangan dekat lagi, jika sudah mengetahui kata akhir dari 
dekat adalah ketidakmungkinan, 

Mencari pasangan hidup bukan hanya nyaman saja tapi 
untuk masa depan yang berkomitmen ke tujuan yang tepat.. 


By wina sabrina 


Kata Hati 


Aku punya hati, nggak mungkin aku nggak merasakan arti 
perhatianmu, kesetiaanmu, ketulusanmu itu..., 

Tapi apa daya ku yang lebih memilih mengabaikan agar 
semua berakhir baik - baik saja.... 

Lebih baik kita bahagia dengan jalan kita masing-masing.. 
Ku lebih memilih apa kata orang dari pada apa kata hati, 
bodoh sih! Tapi itulah yang lebih baik untuk kedepannya... 


By Wina Sabrina 


Rindumu 


Seandainya aku boleh menjawab kata rindumu itu...,, 
Jawabannya "iya.. aku rindu" 

Aku rindu akan semua waktu yang kita lewati bersama 
dalam kenangan itu..,, 

Waktu dimana dirimu sering mengantar aku pulang ke 
rumah padahal beda arah jalan..,, 

Waktu dimana dirimu sering bercanda yang membuatku 
kesal..,, 

Waktu dimana dirimu duduk disebelahku...,, 

Waktu dimana dirimu selalu menjagaku saat kemanapun 
itu..,, 

Waktu dimana dirimu memasang sepatuku..,, 

Waktu dimana dirimu selalu menatap mataku walaupun kita 
berjauhan ditengah banyak orang..,, 

Waktu dimana selalu ada pesan masuk darimu dalam 
handphoneku..,, 

Waktu dimana dirimu selalu bilang "aku cantik"...,, 

Waktu dimana dirimu bilang hanya "aku yang ada 
dihatimu"...,, 

Sekarang semua itu hilang dan tak ada artinya lagi...,, 


Menjadi kenangan dalam kata "Aku rindu..." 


By Wina Sabrina 


kalung hati 


Dalam kalung hatilah namamu sudah ada.. 

Tanpa kata terucap dan tanpa kunci.. 

Tanpa disadari kamu sudah membuka hati yang sepi dan 
mewarnai hari yang indah.. 


kamu adalah hal yang terindah walaupun hanya singgah 
sebentar saja.. 


-Wina Sabrina- 


awal hati yang baru 


Luka yang kamu berikan adalah hal terindah walaupun air 
mata jatuh dipipi.. 

Karena luka itu adalah awal hati yang baru untuk memilih 
yang tepat ... 

Yang bukan hanya singgah tapi menetap abadi untuk 
selamanya... 

hati yang baru untuk orang baru bukankah itu 
menyenangkan 


-Wina Sabrina- 


Tanya Hatimu 


Ketika kamu sekarang hadir dalam bentuk hanya saling 
melihat story sosial media... 

Tanpa disadari hati kamu yang berbicara.. 

Coba tanya hatimu mengapa itu terjadi ? 

Mengapa kamu ingin lihat apakah dia baik-baik saja ? 
Mengapa kamu ingin lihat bagaimana hari yang dia lalui ? 
Benarkah semua itu hanya sekedar rasa ingin tau atau 
masih ada rasa yang tersimpan ? 

Tanya hatimu.... 


-Wina Sabrina- 


Lupakan 


Dulu kita sedekat awan dan langit, 

Tapi sekarang sejauh lautan dan daratan, 

Jarak dan keadaan memisahkan tapi tanpa kita sadar hati 
tetap saling menyapa dalam kata " rindu"... 

Kita hanya menjadi kenangan dalam ingatan hati yang 
harus dilupakan.... 


-Wina Sabrina- 


Tak Sama 


Ternyata kisah aku dan dia berlanjut hingga hati terasa 
bimbang akan kenyataan dengan perasaan... 

Aku dan dia diciptakan hanya untuk bertemu bukan 
melengkapi.. 

Bertemu... membuat kenangan lalu menghilang dalam 
waktu tapi abadi dalam hati... 

Mungkin tidak bersama denganku kebahagiaannya, tapi 
bersama dengan yang lain... 

Yang dapat mengerti akan keinginan dia dan tujuan 
hidupnya... 

Karena tujuan aku dan dia berbeda... 

Tak sama dan tak satu tujuan.... 

Mungkin suatu saat nanti kita akan berbahagia dengan 
pasangan hidup masing-masing".. 


By wina sabrina 


Tanpa Judul 


Lagi dan lagi kata indah diakhiri dengan kata menyakitkan... 
Pergilah dan jangan kembali lagi.. 

Sebab dari kata itu aku akan tau artinya melepaskan yang 
sesungguhnya... 

Walapun memori kenangan waktu kita bersama indah tapi 
itu hanyalah saat itu saja bukan tersimpan dihatimu.. 

Jika ada dihatimu... 

Tak akan kau dengan yang lain untuk sekian kalinya... 

Iya memang dari awal tidak ada kata "kita " tapi "teman" 
saja.. 

Dan berakhir dengan teman saja... 

Bye kenangan... 

Bye... 

Bye... 


-Wina Sabrina- 


Tanpa Judul 


Dulu ku hanya menduga dan mencoba anggap semuanya 
benar..... 

Orang lain itu ada dihidupmu..... 

Tapi ternyata sekarang itu bukan hanya sebuah anggapan 


Melainkan kenyataaan yang harus ku terima dan 
membuatku sakit hati.... 

Ya.. terasa patah.. patah... Dan patah... 

Tapi dibalik patahnya hatiku... Dan kecewanya hatiku.... 

Aku bahagia.... 

Kamu menemukan sosok yang baik untukmu...... 

Biarlah dulu kenangan kita sebagai teman berakhir sebagai 


Biarlah nantinya kita melanjutkan hidup dengan pasangan 


masing-masing....... 
Itu lah akhirnya...... 


-Wina Sabrina- 


